ü S bu s- 2090 7 F w.gms.or.id 


GEREJA M A WAR SHARON 


Menghormati & Mengasihi 


More than Conqueror 


L^ “WPada waktu berlangsungnya perang Napoleon tahun 1800, Dr. Dominique Jean Larrey, 
seorang Perancis dari regu Kesehatan Militer mempunyai gagasan untuk membentuk 


pelayanan ambulans yang menolong korban peperangan, yaitu mereka yang terluka 


parah karena tembakan atau yang telah sekarat dalam peperangan. Pelayanan 
ambulans itu berusaha menyelamatkan nyawa manusia yang nyaris mati dalam 


peperangan, tidak pandang suku, bangsa, kawan atau lawan. 


Pm 
j KK etika terjadi Perang Dunia II dan pecah perang di 
| Korea, pelayanan ambulans diperluas, bahkan 
d ^ ada helikopter yang dipakai sebagai ambulans. 
Rasa belas kasihan kepada sesama telah menggerakkan ba- 
nyak orang mengambil bagian dalam melayani jiwa yang 
^ hampir binasa. Bahkan mereka tidak menghiraukan kese- 
^ lamatan sendiri ketika hendak menyelamatkan kawannya 
yang terluka. 


^ Berani Mati 
Musa berbuat yang sama bagi bangsanya ketika Allah 
hendak membinasakan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah 
bangsa yang tegar tengkuk, suka menduakan Allah. Karena 
Allah terikat pada perjanjianNya, maka la tidak mem- 
binasakan bangsa Israel, tapi "meninggalkan" bangsa Israel 


suaragembala Lr 


pada pimpinan malaikat utusanNya. 

Waktu itu Musa tidak kunjung turun dari 
atas Gunung Sinai -menerima dua loh batu, dan 
bangsa Israel mengira ia sudah mati (Kel.32:1). 
Lalu, dikomandani oleh Harun, bangsa itu me- 
ngumpulkan seluruh perhiasan dan membuat 
patung lembu emas. Mereka kemudian me- 
nyembahnya sebagai allah menggantikan Allah. 
Hal ini merupakan kekejian bagi Allah (Kel.32:7- 
9). Allah menjadi sangat murka dan hendak 
membinasakan seluruh bangsa Israel (ay.10). 

Karena rasa nasionalisme, Musa berusaha 
melunakkan hati Allahnya. la dengan berani 
"menawar" Allah. Demi bangsanya, ia rela kehi- 
langan keselamatan jiwanya. la rela namanya 
dihapus dari Kitab Kehidupan jika Allah tidak 
mau mengampuni kesalahan bangsanya 
(Kel.32:32). Mujizat terjadi, hati Allah melunak. 
Namun, Allah tidak mau memimpin bangsa 
Israel menuju tanah perjanjian. Tugas itu dise- 
rahkan kepada malaikat (Kel.33:3). 

Dalam hal ini pun Musa kembali "menawar" 
Allah. Karena Musa sadar bahwa ancaman ter- 
besar bagi mahkluk hidup manapun adalah ke- 
tika Allah meninggalkan mereka. Ia bahkan rela 
mati demi melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan 
atas umatNya (Kel.33:20-23). 

Melalui teladan Musa, kita mendapati ke- 
simpulan penting; untuk melihat kemuliaan Tu- 
han dinyatakan atas umatNya, seseorang harus 
siap mati bagi dirinya. 

Sikap hati kita sangat mempengaruhi 
Kerajaan Allah. Faktor paling kuat untuk melihat 
kemuliaan Tuhan adalah sikap hati kita terhadap 
Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, kita harus 
tetap menghormati pemimpin meski pendapat 
kita diabaikan, tetap bersukacita ketika kita 
tidak dilibatkan dalam sebuah program, tetap 
hormat pada teman yang mendapat promosi 
dari Tuhan. 


Dipakai Tuhan 

Sekarang kita akan melihat beberapa hal 
yang akan terjadi bagi orang yang mau mati 
bagi diri: 

Pertama, dia akan melihat kesempatan 


Pdt. Judy Koe 
JEN Won 


REDAKSI WARTA 


MAWI 


PENASEHAT: Pd. 
REDAKTUR PELAKSANA: 


JAR SHARON: 


ü - TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN TIDAK DIEDARKAN UNTUK UMUM. 


untuk dipakai Tuhan, sekalipun berada dalam 
tekanan (1 Sam.30:1-8). Meski mendapat te- 
kanan oleh rakyatnya, meski jumlah pasukan 
yang dibawanya hanya 400 orang, tapi Daud 
dipakai Allah luar biasa untuk mengalahkan 
bangsa Amalek. Orang yang berani berkorban 
bagi orang lain akan membuka kesempatan 
bagi Allah untuk memakai dirinya. Kadangkala 
orang terlalu berambisi membangun reputasi 
pribadi, tapi Tuhan mengatakan, jika kita hidup 
dalam kebenaran Tuhan, maka reputasi akan 
membangun dirinya sendiri. 

Kedua, dia akan mengembangkan ka- 
pasitas ilahi dalam hidupnya. Ketika kita mau 
berkorban dan membiarkan diri dipakai Tuhan, 
maka Tuhan akan memperlebar dan memper- 
luas kapasitas ilahi dalam hidup kita. Tidak ada 
hal yang mustahil bagi Tuhan. Jika ia mengutus 
kita untuk mengerjakan sesuatu, maka la juga 
akan memperlengkapi kita dengan karakter, ke- 
ahlian dan keterampilan untuk mengerjakan 
bagian kita. 

Tuhan lebih tertarik pada sikap hati kita 
yang mau dipakai Tuhan, daripada karunia- 
karunia yang kita miliki. Karunia itu pemberian 
Tuhan untuk membangun jemaat, sedangkan 
sikap hati merupakan pemberian kita kepada 
Tuhan. 

Tuhan memakai sekitar kita untuk mena- 
jamkan roh kita. Setiap orang dan setiap kea- 
daan yang terjadi atas diri kita, janganlah diang- 
gap sebagai sebuah penghalang. Justru hal-hal 
itu Tuhan ijinkan terjadi supaya kita dapat mem- 
perluas kapasitas rohani. 

Ketiga, dia akan mengalami promosi dari 
Tuhan. Promosi datangnya dari Tuhan, karena 
tidak ada seorang pun yang dapat mem- 
promosikan dirinya sendiri. Sikap hati yang mau 
mati bagi diri sendiri merupakan jembatan yang 
baik untuk sebuah promosi. Ketika kita memi- 
kirkan untuk mengangkat orang lain ke level 
yang lebih tinggi, Tuhan akan memikirkan re- 
putasi kita. la akan mengangkat kita lebih ting- 
gi, dipromosikan lebih tinggi ke level yang lebih 
tinggi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. 


Pdt. Judy Koesmanto (Gembala GMS Sat. Manado) 


belanto, Pi BRE,  Pdm. Cothorino Kusumodewi, 


TATA LETAK: Yonathan Kurnowo 
ejr Mawar Sharon. 


E-mail: Imo@gmsorid8, TELP: (031) 


Mawar Sharon do Immanuel. dapat 


oni du 


umbo 


03 


Hari ini (15/8) Mawar 


Sharon Women 


merayakan ulang tahunnya 
yang kedua. Usia yang 
masih batita (bawah tiga 
tahun -red). "Usia yang 
masih sangat kecil" kata 
Pnt.Suyono, hamba Tuhan 
dari Yogyakarta, yang 
waktu itu melayani sebagai 
pembicara tamu. “Tapi, 
usia bukan ukuran 
kedewasaan” 


tandas Beliau. 


04 


More... 
Conqueror 


Ulang Tahun ke-2 WMS 


badah yang diadakan di di Ruang Ibadah Utama GMS 

pusat dan dihadiri oleh kurang lebih 800 orang ini 

ditandai dengan diutusnya Ibu Tutik sebagai Ketua 
Mawar Sharon Women baru menggantikan Ibu Meyke, 
Ketua WMS sebelumnya. Regenerasi penting untuk 
sebuah kegerakan, karena regenerasi berarti memberi 
suatu kepercayaan kepada suksesor. 

Dalam serah terima, Ibu Meyke menyampaikan 
banyak terima kasih kepada Bapak Jusuf dan keluarga 
serta seluruh pengurus WMS dan jemaat atas dukungan 
yang diberikan kepada WMS sehingga WMS bisa berjalan 
dengan baik dan menajdi berkat bagi banyak orang, 
khususnya wanita. Ibu Tutik sebagai penerus juga 
berpesan agar kerjasama yang baik, yang selama ini sudah 
terjalin, agar tetap dilestarikan. Sehingga ke depan, WMS 
akan semakin jaya, banyak jiwa dimenangkan, banyak 
wanita dipulihkan dan nama Tuhan dimuliakan. 


Edward Chen 

Sebelum masuk pelayanan Firman, ibu-ibu WMS 
disuguhi persembahan tari-tarian oleh Creative Ministry 
dan persembahan pujian oleh Edward Chen. Edward Chen 
adalah seorang muda penyanyi lagu-lagu rohani ber- 
bahasa mandarin asal Surabaya, namun kini banyak mene- 
tap di Jakarta. 

Di sela-sela pujian, Edward memberikan kesaksian 
tentang pergumulannya di dunia tarik suara. Edward tidak 
berlatar belakang song leader atau worship leader, tapi 
memiliki kerinduan mendalam untuk memuji Tuhan dalam 
bahasa mandarin. Pertama kali menawarkan albumnya, 
banyak studio menolaknya. Tapi ia tidak putus asa. Sampai 
pada akhirnya, ada sebuah studio yang menerimanya. Dari 


U d 


liputan 


situlah awal ia dipakai Tuhan di dunia tarik 
suara. 

Sampai saat ini dia telah mengeluarkan 11 
album rohani. la percaya itu semua karena 
kebaikan dan penyertaan Tuhan. Jika bukan 
karena Tuhan, mustahil seseorang bisa berta- 
han di dunia tarik suara begitu lama. Dalam pu- 
jiannya, Edward Chen memakai bahasa Man- 
darin dan bahasa Indonesia. 


More than Congueror 

Dalam khotbahnya, Pnt. Suyono menga- 
takan bahwa banyak orang menginginkan 
kemenangan tapi bukan perjuangannya. Hal itu 
tidak mungkin, karena pada kenyataannya, 
kemenangan hanya bisa dicapai melalui 
perjuangan. 

Sebuah pesawat membutuhkan dorongan 
yang besar dalam jarak tertentu untuk men- 
dapatkan momentum tolak yang kuat yang 
memungkinkannya terbang. Demikian juga 
setiap orang yang ingin menang, ada jarak yang 
harus ditempuh dan dijalani sampai ia 
mendapatkan memontum tolak menuju 
kemenangan. 

Pada Olimpiade Meksiko 1964, Stephen 
Akwari, pelari asal Tanzania, akhirnya mencapai 
garis finish dengan kaki yang terluka parah. 
Karena lukanya, ia tertinggal sangat jauh dari 
para pesaingnya. Bahkan ketika ia sampai di 
garis akhir, seluruh stadion sudah sepi 
penonton. Sebagian besar wartawan sudah 
pulang. 

Dengan heran, beberapa wartawan yang 
tertinggal bertanya, “Mengapa Anda terus 
berlari meski sudah tahu pasti kalah?" Akwari 
menjawab, "Karena Negara saya mengutus saya 


ke sini untuk menyelesaikan pertandingan dan 
mencapai garis akhir, apapun resikonya." 

Demikian juga setiap orang Kristen. Mereka 
dipanggil untuk terus berlari dan mencapai garis 
akhir, apapun resikonya. Garis akhir itulah 
kemenangan, dan berlari serta terluka adalah 
resiko tugas. Dunia ini tidak sempurna, banyak 
masalah dan tantangan, tapi orang Kristen 
dipanggil untuk dapat melalui masalah dengan 
tegar sampai mencapai garis akhir. Terus bangkit 
dan berusaha mencapai kemenangan sejati di 
dalam Tuhan. Apa syaratnya? 

Diambil dari 2 Raja-raja 4 : 8-37, tentang 
perempuan sunem, kta mendapati dua hal 
penting: Pertama, melayani dari apa yang 
dipunyai. Perempuan Sunem melayani Tuhan 
dengan melayani hambaNya, Elisa, dengan 
membangun sebuah ruang untuk tempat 
menginap Elisa. Kedua, perempuan Sunem tidak 
putus pengharapan ketika mendapati puteri 
satu-satunya mati. Ia percaya bahwa Tuhan 
berkuasa membangkitkan orang mati. Ketiga, 
perempuan itu tidak hanya beriman dan 
berpangku tangan, tapi mengerjakan imannya. 
Sehingga, anaknya benar-benar dibangkitkan 
dari kematian. 

Untuk hidup penuh kemenangan, setiap 
orang Kristen harus berani berjuang. Pejuang 
yang baik adalah pejuang yang dewasa, yang 
sudah meninggalkan sifat kekanak-kanakan. 
Orang yang dewasa dalam imannya tahu, bahwa 
Tuhan selalu bekerja. Oleh karena itu, kita pun 
harus terus bangkit dan berani menghadapi 
masalah dengan penuh iman. 

Ibadah hari itu sungguh memberkati para 
wanita. Sampai bertemu di ibadah WMS pekan 
depan. Tuhan memberkati. ag/W 


Ps. Edward Supit & Ps. Levi Samodro Supit 


06 


Ilah sudah menulis di dalam Alkitab, 

sejak ratusan tahun yang lalu, 

bahwa laki-laki membutuhkan 
penghormatan, sedangkan wanita 
membutuhkan kasih sayang. Tapi tidak tahu 
kenapa, meski sudah didengungkan berkali- 
kali di mimbar, menjadi topik ribuan khotbah, 
namun banyak pasangan suami istri seakan- 
akan "lupa" ketika sampai di rumah. 

Firman Tuhan menegaskan bahwa satu- 
satunya kunci untuk menghindari perteng- 
karan adalah dengan mempertemukan 
suami/isteri dengan kebutuhan mereka. 


Dambaan Suami 

Pertama, suami perlu dihormati. Oleh 
karena itu Tuhan menyerahkan otoritas 
pemegang keputusan dalam keluarga adalah 
di tangan suami, dan para isteri harus tahu 
akan hal itu. Jangan sampai isteri menggun- 
jingkan kelemahan suami di depan teman- 
teman yang lain. Atau membanding- 
bandingkannya dengan pria-pria lain, baik di 
depan teman maupun suami sendiri. Hal itu 
tidak baik. 


Yang lebih parah, sering para isteri memaki- 
maki suaminya di depan orang lain. Cara 
menegur seperti ini kurang tepat! Perbuatan itu 
akan menjatuhkan kehormatan suami kita, dan 
secara tidak langsung, juga akan merendahkan 
harga diri kita, anak-anak dan seluruh keluarga. 

Isteri-isteri boleh memiliki kehendak dan 
kemauan, tetapi segala sesuatu harus dikomu- 
nikasikan dengan baik kepada suami, dan 
menyerahkan keputusan sepenuhnya di tangan 
suami. Jika ordo dalam keluarga ini rusak maka 
rusaklah seluruh keluarga itu. Jika terlalu susah 
untuk merubah kehendak suami, doakan saja 
dan serahkan kepada Tuhan, pemegang kepu- 
tusan tertinggi. 

Selain itu, laki-laki itu sifatnya visual. 
Artinya, dia lebih cepat menangkap sesuatu 
yang bersifat kelihatan. Jadi, bagi para isteri, 
perbaikilah penampilan Anda ketika berada di 
depan para suami. Jangan melepas kepergian 
suami dan menyambut kedatangannya dengan 
penampilan yang acak-acakkan, apalagi ditam- 
bah dengan makian. Hormatilah suami Anda 
dan berikan penampilan yang terbaik untuknya. 

Jika suami Anda mulai jarang pulang ke 
rumah, para isteri harus melatih kepekaan dan 
mengoreksi diri. Jangan sampai para suami 
Anda menemukan sesuatu yang "lebih menarik" 
di luar rumah. "It's very dangerous!" 


Dambaan Isteri 

Kedua, isteri perlu dikasihi dan dilindungi. 
Perempuan pada hakikatnya ingin merasa 
bahwa dirinya selalu dicintai oleh pasangannya. 

Wanita sangat memperhatikan penam- 
pilan. Semakin bertambah usia, perempuan 
akan merasa kecantikannya berkurang. Oleh 
karena itu, ia selalu ingin diyakinkan oleh 
suaminya sendiri, bahwa suaminya itu masih 
tetap mencintainya. 

Kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan perha- 
tian, kata-kata pujian dan tentu saja perbuatan 
nyata. 

Jangan pernah berhenti mengucapkan 
kata-kata sayang seperti "Aku sayang kamu', 
"Aku merindukanmu', dan kata-kata pujian 
yang lain. Karena biasanya, laki-laki banyak 
mengumbar kata-kata sayang hanya sewaktu 
berpacaran saja. Setelah menikah, kata-kata 
yang sangat diidamkan wanita itu bisa tiba-tiba 
berkurang dan lenyap, menjadi dingin. 

Padahal, dalam lubuk hatinya, wanita sela- 


artikel 9 


lu ingin mendengar ucapan sayang dari para 
suaminya. Ya, wanita ingin terus diyakinkan 
oleh suaminya bahwa suaminya masih sayang 
kepadanya. 

Tunjukkan dan katakan kepada isteri Anda 
bahwa dia adalah wanita yang cantik. Tapi, ha- 
rus tulus dan bukan pura-pura. Karena wanita 
adalah mahkluk yang diberi kepekaan oleh Tu- 
han untuk mendeteksi kepura-puraan. Sedikit 
salah langkah atau salah tingkah atau salah 
kata, maka akan menjadi bumerang yang me- 
matikan. 

Ohya, wanita sangat menyukai kejutan dan 
hadiah-hadiah. Tidak perlu mahal, karena wani- 
ta melihat hadiah bukan dari bentuknya atau 
harganya, melainkan dari ketulusan hati pem- 
berinya. 

Pemberian membuktikan bahwa kata-kata 
kita bukan perkataan yang hambar. Dan, kejut- 
an yang menyenangkan membuat wanita mera- 


Firman Tuhan menegaskan 
bahwa satu-satunya kunci untuk 


menghindari pertengkaran adalah 
dengan mempertemukan suami/ 
dengan kebutuhan mereka. 


sa dihargai dan dicintai. 

Selain itu, wanita butuh rasa aman. Para 
suami perhatikan! Jika isteri mulai bergunjing 
atau mencari perhatian di luar rumah, hal itu 
berarti dia merasa kurang aman di dalam. Para 
suami harus peka melihat hal ini! Dan harus 
cepat-cepat memperbaiki diri. Jangan hanya 
mengejar harta, karena tidak semuanya bisa 
dibeli dengan uang. 

Sekali lagi ditandaskan, suami perlu 
dihormati dan isteri butuh dicintai. Jadikan 
perbedaan sebagai warna-warni kehidupan, 
jangan sebagai pemicu pertengkaran. 

Jika kebutuhan-kebutuhan di atas terpe- 
nuhi, maka dijamin pernikahan Anda semakin 
lama akan semakin manis dan bahagia. 

Dan bukan tak mungkin, sikap Anda yang 
benar akan dicontoh oleh anak-anak Anda, 
sehingga pernikahan Anda bisa menjadi berkat 
bagi anak cucu. Segala kemuliaan hanya bagi 
Tuhan. m 


07 


akek adalah salah satu tokoh idola 

saya. Beliau adalah seorang yang 

pendiam tapi banyak bekerja. 

Kenangan selama 17 tahun 
bersamanya, sungguh sangat membekas dalam 
ingatan saya. Sebagai seorang pensiunan 
perawat rumah sakit, Beliau selalu memberi 
teladan pada kami tentang hidup bersih dan 
sehat. Bahkan bisa dikatakan, sebagian diri saya 
sekarang adalah hasil bentukan kakek. 

Banyak teman dan sanak keluarga merasa 
sangat kehilangan ketika Beliau meninggal 10 
tahun yang lalu pada usia 77 tahun akibat 
komplikasi berkepanjangan. Kerja keras Beliau 
membuat kami merasa bahwa kehidupan ini 
sungguh-sungguh layak untuk dijalani dan 
diperjuangkan. 


Memento Mori 

Memento Mori! Ingatlah kematian! Dalam 
bahasa Latin Memento Mori berarti ingatlah 
kematian. Memento Mori dapat disingkat MM. 
Kalau kita perhatikan pada telapak tangan kita 
sebenarnya terdapat rajah yang bertuliskan M, 
dua telapak tangan berarti MM. 

Rupa-rupanya Tuhan telah memberi 
peringatan kepada manusia tentang kematian. 
Setiap kali manusia membuka telapak 
tangannya, dia akan melihat "MM" atau 
Memento Mori. 

Manusia akan melihat bahwa pada suatu 
saat, seberapa pun kuat, dia pasti akan 
berhadapan dengan kematian. Kitab Ibrani 
mengingatkan, "Dan sama seperti manusia 
ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan 
sesudah itu dihakimi." (lbr. 9:27). Dihakimi 
artinya setiap orang akan mempertanggung- 
jawabkan penggunaan hidupnya di hadapan 
Tuhan. 

Bagaimana hidup yang bertanggung jawab 
itu? 

Dalam dunia ini ada banyak tokoh-tokoh 
etika kenamaan, namun Tuhan Yesus Kristus 
melampaui mereka semua. Confucius pernah 
mengajarkan prinsip etika, "Apa yang aku tidak 
ingin orang lain berbuat bagiku, demikian juga 
aku tidak mau melakukannya bagi orang lain." 

Hillel, seorang rabbi besar Yahudi pernah 
mengajarkan prinsip etika, "Apa yang kamu 
benci janganlah kamu lakukan bagi orang 
lain..." 

Philo seorang tokoh Yahudi dari Alexandria 


mengajarkan, "Apa yang kamu benci untuk 
menderitanya, jangan kamu lakukan itu pada 
orang lain." 


mengajarkan, "Perkara-perkara yang membuat 
engkau marah bila menanggungnya dari ta- 
ngan orang lain, jangan lakukan itu bagi orang 
lain." 


kamu tidak ingin dilakukan bagimu, jangan 
lakukan hal itu pada orang lain." 


ISN artikel LL AA! 


MEMENTO 


Socrates, seorang orator Yunani 


Filsuf Stoa menganut prinsip, "Apa yang 


Perkataan tokoh-tokoh etika itu 


CHER RORIS" 


sebenarnya mengandung kesamaan nada 
bicara yaitu berbentuk kalimat negatif yang 
diperjelas dengan istilah “tidak boleh" atau 
“jangan lakukan” (pada orang lain). 

Tekanannya adalah pada kepasifan. Asal 
tidak berbuat apa-apa yang jahat pada orang 
lain, atau diam-diam saja, itu sudah cukup baik. 
Menurut mereka, "Diam adalah emas." 


Memento Creatoris 
Sebaliknya, ajaran Yesus Kristus menekan- 
kan keaktifan berbuat, dan berbuat terus yang 


baik. 

Kalau kita ingin dikasihi, kita harus aktif 
mengasihi orang lain. "Segala sesuatu yang 
kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, 
perbuatlah demikian juga kepada mereka." 
(Matius 7:12). 

Di tempat lain Yesus mengatakan, "... 
Anak Manusia... datang bukan untuk dilayani, 
melainkan untuk melayani dan untuk menjadi 
tebusan bagi banyak orang." (Markus 10:45). 
Bagi Yesus, hidupNya adalah sebuah pela- 
yanan dan penebusan bagi banyak orang, 
sesuai dengan maksud Allah terhadap umat 
manusia. 

Jadi, Yesus mengarahkan hidupNya bukan 
kepada diriNya sendiri, melainkan kepada 
BapaNya di sorga dan kepada orang-orang 
sekitarNya. 

Andar Ismail, seorang hamba Tuhan dan 
penulis, mengatakan bahwa arti hidup bukan 
diukur dari panjangnya, melainkan dari isinya. 
Itulah arti hidup yang sesungguhnya, Kita bisa 
memiliki hikmat untuk bertanggung jawab 
dalam hidup ini jika kita memiliki pengenalan 
yang dekat dengan Allah. 

Sebagai keseimbangan dari Memento 
Mori, Firman Tuhan menyatakan Memento 
Creatoris. Memento Creatoris berarti ingatlah 
Penciptamu. "Ingatlah akan Penciptamu pada 
masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang 
malang..." (Pkh.12:1). 

Kita sadar bahwa hidup kita terbatas, dan 
pada suatu saat kita akan mati. Di saat itulah 
kita harus sadar akan Allah, pencipta kita. Dia 
menciptakan kita untuk sebuah tujuan yang 
baik, sebuah hidup yang baik. Hidup bukan 
hanya untuk diri sendiri, tapi untuk melayani 
Allah dan sesama. 

Alkitab mewahyukan, panjang usia 
manusia umumnya rata-rata berkisar 70-80 
tahun, lebih dari itu adalah kesukaran belaka. 
Mengingat usia kebanyakan orang hanya 70- 
80 tahun, maka dari itu setiap orang yang 
mulai dewasa pikirannya harus mulai 
membuat perencanaan dalam hidup ini. Agar 
setelah kepergiannya, ada sesuatu yang 
berharga yang dapat ditinggalkan bagi anak- 
anaknya, bagi keluarganya, bagi gerejanya dan 
bagi masyarakat sekitarnya. Memento Mori, 
Memento Creatoris! Tuhan Yesus memberkati. 
Agung Pa 


09 


; Mawar Sharon Women 
Rabu, 29 Agustus 07 | 09.30 | R. Ibadah Utama 


ajaklah jiwa-jiwa baru & rekan-rekan Anda! 


pembicara: 
Pdt. Ade Manuhutu (Jakarta) 


Mawar Sharon Senior 
Rabu, 29 Agustus'07 | 09.30 | Chapel 


tiap 2 minggu sekali! 
untuk pria & wanita 
usia 55 thn ke atas 


“ Inner Healing” 


pembicara: 
Pdp. Agus Setiawan (Sidoarjo) 


Senin, 27 Agustus' 07, 
pk. 18.30, 
R. Ibadah Utama 


pembicara: 
Pdm. Yenny Verodika 


D Pembicara: 
Pdt. Ade Manuhutu (Jakarta Ev. Indri Pardede (Bandung) 


Immanue 


Bus ke Bukit Doa Immanuel 
beroperasi setiap hari 

Selasa - Kamis - Sabtu. Bagi 
jemaat yang ingin berangkat 
diharap mendaftar terlebih 


Bukit uel 


dulu pada Ibu Sri di telp. Jumat, 31 Agustus '07 Sabtu, 01 September '07 
031-5344424 (setiap hari pk. 19.00, pk. 10.00, 
kerja) Khusus hari Minggu R. Ibadah Utama RC rlon Hall 


dapatkan keterangan di Bagian 
Informasi. Terima kasih 
Tuhan memberkati 


10 


Sabtu Ol Septembers O7) 
Jam]16:00/(/4 fore.) 


Training Center 
Senin, 03 Sept' 07 


Daftarkan diri Anda 
sekarang juga di konter bawah! 


CP: Yoandri 031-5451335 ext. 124 


information 


Pemberkatan 


Nikah Kudus 


Jika tidak ada keberatan yang sah 
dari jemaat, maka akan 
dilangsungkan pemberkatan nikah 
antara: 


Sabtu, 1 September 2007, 
Pk. 11:00 WIB 

ABRAHAM LUKMAN HAKIM K- 
Putra dr Bp. Immanuel Budi U.K. 
& Ibu Lienna Melati 


c 
J 
MARIA LAUWIDJAJA 


Putri dr Bp. David Lauwidjaja 
& Ibu Lanawati 


Sabtu, 1 September 2007, 
Pk. 13:00 WIB 

STANLEY KARDINAL JUSUF 
Putra dr Bp. Hery Jusuf 

& Ibu Liestyowati Loekito 
MARIA OLIVIA 

Putri dr Bp. Hasan Chandra 

& Ibu Ameriana Swandayani 


12 


ner 
Ps. Philip Mantofa at 


mber '07, 
Grand Mirama Hotel, 
pk. 18.30 (on time) 


dresscode : formal 


Pemesanan tiket dapat menghubungi Sdri. Lina 
di 72330450 / 60119811 atau di counter bawah 


Harga Tiket: Rp: 100.000,- 


Gembala Sidang 
Pdt. Jusuf Soetanto 
mengucapkan 


Am Hal 
Birthday 


01.09.07 
Hendra Winata 
Ketua Kemas Wil. Pusat 


jadwal i 


al ibadah mingguan Yu D 
27 agustus - 02 September 2007 


27 | senin 28| selasa 29| rabu 

Kemas Wil. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 
Pk. 09.30-12.00 * Cempaka 18i di wilayah masing-masing Pk. 09.30 * R. Ibadah Utama 

Informasi hubungi: Ibu Lina S. Pembicara: 

5346563, 3550710 Pdt. Ade Manuhutu (Jakarta) 


Prayer Meeting ag - 
Pk. 18.30 * R Ibadah Utama MAWAR SHARON SENIOR 
pembicara: Pk. 09.30 * Chapel 

Pdm. Yenny Verodika Pembicara: 


Pdp. Agus Setiawan (Sidoarjo) 


30 | kamis 31 | jumat 01 | sabtu 


Doa Malam Doa Puasa 

Pk. 19,00 * R. Ibadah Utama Pk 10.00 * Convention Hall 
pembicara Pembicara 

Pdt. Ade Manuhutu (Jakarta) Ev Indri Pardede (Bandung) 
Doa Semalaman Ibadah Pro-M 

Pk. 23.00 - 04.00 * Convention Hall Pk 18.30 *R Ibadah Utama 


PEMASA & REMASA 
di wilayah masing-masing 


POKOK DOA mingguan 


GEREJA MAWAR SHARON 


m Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 

m Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


m Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

m Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

m Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

m Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


13 


CP jadwal ibadah mingguan 


27 agustus - 02 September 2007 


Pusat 

Kebaktian Umum | Pk 06.30 
Kebaktian Umum II Pk 09.45 
Kebaktian Umum III Pk. 16.15 
Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 


Kebaktian Anak! — Pk. 07.00 
Kebaktian Anak Il Pk. 10.15 
Kebaktian Anak II! Pk. 16.30 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.30 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 


JI. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk.18,30 
JI. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Soldier of Faith 
Keb. Remaja Pk. 13.00 


Keb. EagleTeens Praise 

Keb, Pra Remaja Pk. 10.00 
(Bertempat di Convention Hall) 

Jl. Cempaka 24, Surabaya. 


Satelit Timur I 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
RM "Mutiara" 

JI. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur Il 


Keb, Umum 4 Anak Pk. 16.30 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 
Keb. Umum - Anak Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri Jl. Jemursari 81 


Satelit Selatan II 

Keb. Umum + Anak Pk. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

JI. Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan III 

Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 
Supermarket Bonnet Lt.2 
Rungkut, Surabaya 


Satelit Barat 

Keb, Umum + Anak 

JI. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Pk. 10.00 


Satelit 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Sby. 


14 


BD "Immanuel" Prigen 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb. Umum | + Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II + Anak Pk. 17.00 
Keb. Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 


Satelit 

Keb, Umum ProM Pk, 07.30 
Keb. Anak Pk. 07.30 
Keb. Pelajar Pk, 10.00 
Keb, Pemuda Pk 10.00 
Keb. EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam Rabu Pk, 18.30 


JI. Ijen 8 Malang, Telp.0341-324935 


Satelit Mojokerto 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Pk. 11.30 
Keb. Umum + Anak Pk. 17.00 


JI. Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Umum+Anak Il Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta 

Sek: Jl. Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung "COH" 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak II Pk. 17.45 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


Jl. KH. Agus Salim No.1 1 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Satelit Jember 

Keb, Umum | &ProM Pk 
Keb, Umum II BProM — Pk 
Keb, Pemuda Pelajar Jumat) Pk. 
Keb. Lansia(Sabtu) [3 
Hotel Bandung Permai, 
JI Hayam Wuruk 38 
Keb. Anak 

Keb. Anak Il 

JI Nusantara IV/CAE. 

JL WR. Supratman 10 8 
Sekretariat: Jl. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

Keb. Keluarga & Pro-M Pk. 08.00. 

Keb. Doa Malam (Kamis) Pk18.30 

Keb. Anak Pk. 08.00. 
. Pelajar Pk. 10: 

Keb. Pemuda Pk. 17.00 


JI. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdm. Antoni M, (08165430899) 


Sat. Salatiga "Double K” 


Keb. Umum | Pk, 08.00 
Keb. Umum II Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Bernard Samuel (08562723723) 


Sat. Semarang "Double R" 
Jl, Wotgandul Barat 33, 

samping SMU Kebon Dalem, Smg 
Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb, EagleKids (E.Kids 2) Pk. 09.00 
Keb. Youth Pk. 17.00 
Sek: Jl, Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 


Sat. Bandung "Double T" 


Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 

Favour Satellite - Jakarta 

Keb. Umum+Pro-M+Anak Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat. 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Keb. Umum I Pk. 10,00 
Keb. Umum II (Youth) Pk. 16.00 

j. Umum III (Pro-M) — Pk 1845 
Keb. Anak | (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Anak II (Minggu) PK. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk. 16.30 


Gedung Mawar Sharon, Jl. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Cp: Pdm. Joshua 081 340895599 


Keb. Umum | Pk.15.30 
Keb. Umum Il Pk18.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Hotel Toudano JI. Samratulangi No. 304. 
Tounkuramber 

Sekretariat: JI. A. Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Cp; Christ 0431- 335 0563 


Sat. Amurang 
Keb.Umum(Minggu) — Pk-10.00 
Keb, Pro-M(Sabtu) —— Pk17.00 

RM. Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(Dpn Kantor Bupati Minahasa Sel.) 

Sek : Jl. Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

Cp: Denny 0852-40040703 


Sat. Bitung "House of Glory" 


Keb. Umum Pk. 09,00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.00 
Keb, Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon Jl. AA, 
Maramis Kadoodan Lingk.IV 
Telp: 0438-21576/30209 

Cp; Sdr, Tjandra 081 523 832 425 


Sat. Langowan "MOG" 


Keb. Umum (Minggu) Pk, 15.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 16.00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk. 15.00 
Aula Toko "Americana" 

Desa Amongena II, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga II 


Telp: 0431-371732 
Cp: Sdri, Selvi 0852 402 60023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 


Keb. Umum Pk. 12.00 
Keb. Pemuda (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon 
JI Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek; JL Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat. Kotai 

Keb. Umum Pk. 18.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb. Anak Pk, 15.00 


Hotel Tamasya, JI, Soetoyo 

Sek: Lorong Agoan |, Kotamobagu 

Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 
081-332603 406 


Satelit Makassar 

“God's Dwelling Place" 

Keb. Remaja Pk. 10.00 
Keb. Umum Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Gedung Mawar Sharon: 

JI. Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp : 0411-322114 Fax : 0411-322114 
Cp: sdr. Uddyanto, 0856-56186277 


Sat. Pontianak "City Harvest" 


Keb. Umum & Pro-M Pk. 11.00 
Keb. Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 
Keb. Anak Pk. 08.00 
Jl. Suprapto 14 


Sek: Jl. A. Yani, Komplek A. Yani Sentra 
Bisnis Blok E9 Megamall, Pontianak (0561) 
761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 


Keb. Umum + Anak Pk. 09.00 
Keb. Pemuda/Remaja Pk. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Jl. Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Ny, Shiendy : 0911 352 565 


Sat. Gideon -MIk) 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 


Porto Haria Saparua 
Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 


Sat. Kota Benteng (: 

Keb, Umum Pk. 16.00 
Cp: Anita Latupeirissa 0931. 21487 
Sat. Masohi (MIk Tengah) 
Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. Anak Pk. 17.00 
Pertokoan "Ratu Olivia" (sebelah hotel 


Isabella). Skr. Jl. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21118 CP: Pdp. Jemi Maloky, 
SE., 0852-43025293 


Satelit Waipia (MIk Tengah) 
Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb.Anak Pk 17.00 


JI. Brigjen B. Sumitro No. 36, 
JeriliKec. Waipia (Maluku Tengah), CP.Bp. 
Leonardo Marpaung (081-343063803) 


Satelit Medan "MY Home" 
Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged. Graha Niaga 1 It.2, JI. Putri Hijau 20 
Keb. Umum | . 08.30 
(Dwibahasa. Indonesia + Mandarin) 


Keb. Umum Il Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Lt.1 Jasmine Hall 

Keb, Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak II Pk. 10.45 


LL5, Grand Liberty Restaurant, 
JI. Putri Hijau A-6, Medan 

Sek: JI. Putri Merak Jingga 13A, Medan. 
(061-4158717) 


Sat. "The Light" Denpasar (Bali) 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak (lt. 2) Pk. 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk. 1245 


JI. Teuku Umar 190-192, Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


Sat. Timur “Heart Ablaze" 
Pk. 09.00 
Supermarket Bonnet Lt.2 Rungkut 


Sat. Timur "True Worshiper" 


Keb. Pelajar Pk, 10.00 


Sat. “King of Glory” 
Keb. Pelajar 
di Bonnet Rungkut Lt. 2 


Sat. Timur "Harvest" 


Pk. 12.30 


Keb. Pekerja Pk. 07.30 
Keb. Pemuda Pk. 13.30 
di Bonnet LL3 JI, Manyar Kertoarjo 
Sat. Timur “Fire” 

Keb. Pemuda Pk. 09.45 
Keb. Pemuda Pk. 13.00 
Keb. Pekerja Pk 16.00 


Jl. Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 


Sat. Timur "POP" 
Keb. Pelajar 

Jl. Kenjeran 623, Surabaya 
Satelit Selatan "Living Stone" 
Keb. Pelajar Pk. 12.00 
Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. "City of Faith" 


Pk, 12.30 


Keb, Pekerja Pk. 07.30 - 09.30 
Keb. Pemuda Pk. 10.00-12.00 
Keb. Pemuda Pk. 16.00 - 18.00 
JI Siwalankerto 145, Surabaya 

Satelit Sel. “City of David” 
Keb. Pelajar Pk, 11.00 


Ruko Taman Pondok Indah A-38, Sby. 


Sat. Sel. “Royal Priesthood” 
Keb. Pelajar Pk. 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

JI. Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Sat. Timur "Apostolic" 
Keb. Pemuda Pk. 08.00 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Sat. Utr. “Gracious Satellite” 
Keb. Remaja | Pk. 09,00 
Keb. Remaja II Pk. 15.00 


Sat. Utr. "River of Life" 

Keb. Anak (Arrow Generation)Pk. 07.30 
Keb. Pemuda Pk. 12,00 
Jl. Perak Timur 118, Surabaya 


Sat. Barat "Fire Of God" 


Keb Pelajar Pk, 13.00 
Sat. Barat 
Keb-Pemuda Pk. 16.00 


JI. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


15 


(OCIO of 


6 
earth shakes 


uU 
Eueie123! 
washing over all our sin. 


Chorus: 


—ést 


Bridge 


^ 
Cm 


na 
1655 4 4 A Lama 
Heal my heartand make it clean open upmyeyes tothe things un “seen” 


L6 55 4 43 2f 
Break my heart for what isl 


